10. Dia menciptakan langittanpa tiangyang kamu 
melihatnya dan Dia meletakkan gunung-gunung (di 
permukaan) bumi supaya bumi itu tidak 
menggoyangkan kamu; dan memperkembang 
biakkan pada bumi itu segala macam jenis 
binatang. Dan Kami turunkan air hujan dari langit, 
lalu Kami tumbuhkan pada bumi itu segala macam 
tumbuh-tumbuhan yang baik. 

11. Inilah ciptaan Alloh, maka perlihatkanlah 
olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh 
sembahan-sembahanmu selain Alloh itu. 
Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di 
dalam kesesatan yang nyata. 

12. Dan sungguh Kami telah berikan hikmah 
kepada Luqman, yaitu: "Bersyukurlah kepada 
Alloh. Dan barang siapa yang bersyukur (kepada 
Alloh), maka sesungguhnya ia bersyukur untuk 
dirinya sendiri; dan barang siapa ingkar, maka 
sesungguhnya Alloh Maha Kaya lagi Maha Terpuji". 

13. Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada 

anaknya, di waktu ia memberi pelajaran 
kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu 
mempersekutukan Alloh, sesungguhnya 

mempersekutukan (Alloh) adalah benar-benar 
kezaliman yang besar". 

14. Dan Kami perintahkan kepada manusia (untuk 
berbuat baik) kepada kedua ibu-bapaknya; ibunya 
telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang 
bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua 
tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua 
ibu-bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu. 

15. Dan jika keduanya memaksamu untuk 
mempersekutukan Aku (Alloh) dengan sesuatu 
yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka 
janganlah kamu menaati keduanya, dan 
pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan 
ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, 
kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, maka 
Kuberitahukan kepadamu apa yang telah kamu 
kerjakan. 



C • V\Y 

O' cPjJ' <3 (JplJ yLl/ 

memanjangkan/ bah- gunung- bumi di dan Dia kalian tiang dengan langit 

menggoyangkan wa gunung atas meletakkan melihatnya tidak/tanpa 

samawati bighairi 'amadin taraunaha wa-alqa fil ardhi rawasiya an tamida 

SS ju $ U V '%> 

pada- lalu Kami air langit dari dan Kami bina- macam- dari di da- dan Dia me- dengan 
nya tumbuhkan turunkan tang macam lamnya ngembangbiakkan kalian 

bikum wabats-tsa fiha min kulli dabbah wa-anzalna minas sama-i ma-an fa-ambatna fiha 

bu ^_Jjt;Li 4ii' <3^- 'Jjb pj >j/s rij ot 



apa maka perlihat- Alloh ciptaan ini mulia/ 

yang kan kepadaku 10 baik 

min kulli zaujin karim (10) Hadza khalqul lahi fa-aruni madza 



& 

jodoh/ macam- dari 

jenis macam 





3 




/ * . 

J? 


'y 


*v^ 




kese- 

satan 


dalam 


orang-orang 
yang zalim 


bahkan/ selain 

tetapi Dia 


dari 


orang-2 

yang 


mencip- 

takan 



yang 

11 nyata 

khalaqal ladzina min dunih balizh-zhalimGna fi dhalalim mubin (11) 



usu 



iJJ % p\ J p p ui JLsSj 



maka sungguh ber- dan ba- kepada bersyu- agar hikmah Luqman Kami te- dan 

hanyalah syukur rangsiapa Alloh kurlah lah berikan sungguh 

Walaqad ataina luqmanal hikmata anisykur lillah wamay yasykur fa-innama 

'*\ * C "/S E ^ >>X»^ 

0I3 

ber- dan Mahaterpuji Mahakaya Alloh maka ingkar dan ba- untuk diri- ia ber- 

kata ketika 12 sungguh rangsiapa nya sendiri syukur 

yasykuru linafsih waman kafara fa-innal laha ghaniyyun hamid (12) Wa-idz qala 

V '{/3 4Jau < 

menyekutukan sesung- dengan kamu se- ja- wahai memberi pela- dan kepada Luqman 

guhnya Alloh kutukan ngan Anakku jaran kepadanya dia anaknya 

luqmanu libnihi wahuwa ya'izhuhu yabunayya la tusyrik billah innasy syirka 

£1 £$> pj\ GP 0 jjki 

ibu- mengan- terhadap kedua manusia dan Kami yang benar-2 

nya dungnya orangtuanya wasiatkan 13 besar kezaliman 

lazhulmun 'azhim (13) Wawash-shainal insana biwalidaihi hamalat-hu ummuhu 



3 






9» 

a 


> . < 






ll 


kepa- 


bersyu- agar 


dua ma- 


da- 


dan ia me- 


kele- 


atas 


ke- 


da-Ku 


kurlah 


sa /tahun 


lam 


nyapihnya 


lahan 




lelahan 



wahnan 'ala wahniw wafishaluhu fi 'amaini anisykur li waliwalidaika 



/ / / s *> 


0' > 




olj 






// 

ai 


tidak apa dengan kamu 


agar atas 


keduanya me- 


dan 




tempat 


kepada- 


ada yang Aku menyekutukan 




maksa kamu 


jika 


14 


kembali 


Ku 


ilayyal mashir (14) Wa-in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laisa 












• i / ^ / > » 


i l 

> — ■ 


// 


fi\ 

r 1 ? H 




dengan dunia di 


dan pergaulilah 


kalian menaati 


maka 


penge- dengan- 


bagi- 


baik 


keduanya 


keduanya 


jangan 


tahuan nya 


mu 



laka bihi 'ilmun fala tuthi'huma washahibhuma fid dunya ma'rufa 





22. 0 Dan barang siapa yang menyerahkan 
dirinya kepada Alloh, sedang dia orang yang 
berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah 
berpegang kepada buhul tali yang kokoh. Dan 
hanya kepada Alloh-lah kesudahan segala urusan. 

23. Dan barang siapa kafir maka janganlah 
menyusahkanmu akan kekatirannya itu. Hanya 
kepada Kami-lah tempat kembali mereka, lalu Kami 
beritakan kepada mereka apa yang telah mereka 
kerjakan. Sesungguhnya Alloh Maha Mengetahui 
dengan yang ada dalam dada. 

24. Kami biarkan mereka bersenang-senang 
sebentar, kemudian Kami paksa mereka (masuk) 
ke dalam siksa yang keras. 

25. Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada 

mereka: "Siapakah yang menciptakan langit dan 
bumi?" Tentu mereka akan menjawab: "Alloh". 
Katakanlah: "Segala puji bagi Alloh"; tetapi 

kebanyakan mereka tidak mengetahui. 

26. Kepunyaan Alloh-lah apa yang di langit dan 
yang di bumi. Sesungguhnya Alloh, Dialah Yang 
Maha Kaya lagi Maha Terpuji. 

27. Dan seandainya pohon-pohon di bumi 

menjadi pena, dan laut (menjadi tinta), 

ditambahkan lagi tujuh laut sesudah (kering)nya, 
niscaya tidak akan habis (dituliskan) kalimat- 
kalimat Alloh. Sesungguhnya Alloh Maha Perkasa 
lagi Maha Bijaksana. 

28. Tidaklah Alloh menciptakan dan 

membangkitkan kamu (dari dalam kubur) itu 
melainkan hanyalah seperti (menciptakan dan 
membangkitkan) satu jiwa saja. Sesungguhnya 
Alloh Maha Mendengar lagi Maha Melihat. 

29. Tidakkah kamu memperhatikan, bahwa 

sesungguhnya Alloh memasukkan malam ke dalam 
siang dan memasukkan siang ke dalam malam dan 
Dia tundukkan matahari dan bulan masing-masing 
berjalan sampai kepada waktu yang ditentukan, 
dan sesungguhnya Alloh Maha Mengetahui apa 
yang kamu kerjakan. 






siksa 



menye- dan ba- menyala- 

rahkan rangsiapa 21 nyala 

syaithanu yad'uhum ila 'adzabis sa'ir (21) Wamay yuslim 



ke- 

pada 



menyeru 

mereka 



> *>* 






£ *> ' 



teguh/ 


pada 


dia telah 


maka orangyang dan 


Alloh ke- 


wajahnya/ 


kokoh 


tali 


berpegang 


sungguh berbuat kebaikan dia 


pada 


dirinya 


wajhahu ilal lahi wahuwa muhsinun faqadis tamsaka biTurwatil wutsqa 






tjC> 




55 


€> 




>/ 

[p 


3 jjJ 


keka- 


menyusah- 


maka kafir 


dan barang 


segala 


kesu- 


Alloh dan 


firannya 


kan kamu 


jangan 


siapa 22 


perkara 


dahan 


kepada 



wa-ilal lahi 'aqibatul umur (22) Waman kafara fala yahzunka kufruh 

,< u»,' "i, », 



i C> IJj jrJ , c <j>l \y-^ Lj -Ca LJI_ 

(dalam) dengan Maha Me- Alloh sesung- mereka dengan/ lalu Kami jelas- tempat kem- kepada 
dada yang ada ngetahui guhnya kerjakan tentangapa kan pada mereka bali mereka Kami 

ilaina marji'uhum fanunabbi-uhum bima 'amilu innal laha 'alimum bidzatish shudur 



(J,\ ^ 

yang siksa ke- Kami paksa- kemu- sedikit/ Kami beri kese- 

24 keras pada kan mereka dian sebentar nangan mereka 23 

(23) Numatti'uhum qalilan tsumma nadh-tharruhum ila 'adzabin ghalizh (24) 



> > 






>' / 9 < y' 



kata- Alloh tentu mereka dan langit 

kan mengatakan bumi 

Wala-in sa-altahum man khalaqas samawati wal-ardha layaqulunnal lah qulil 



mencip- siapa- kalian tanyakan dan sung- 

takan kah kepada mereka guhjika 



langit di apa kepunyaan mereka tidak kebanyakan bahkan/ bagi segala 

yang Alloh 25 mengetahui mereka tetapi Alloh puji 

hamdu lillah bal aktsaruhum la ya'lamun (25) Lillahi ma fis samawati 



>>r 





<3. L* j 


^3^ 


±ii 

** 


£3' 


3 


k c Jp% 


bumi 


di sungguh dan sean- 




Maha 


Mahakaya Dia 


Alloh 


sesung- 


dan 




apa yang dainya 


26 


Terpuji 






guhnya 


bumi 


wal-ardh i 


innal laha huwal ghaniyyul hamid (26) Walau anna ma fil ardhi 








C 


♦ > ^ 






S0& 




}j>jc 


9 

ot 


laut 


tujuh sesu- 


dari 


memanjangkan/ dan 


kalam/ 


pohon- 


dari 




dahnya 




ditambahnya 


laut 


pena 


pohon 





min syajaratin aqlamuw walbahru yamudduhu mim ba'dihi sab'atu abhurim 

pa u 0 LL a u L Ug o '4 u 

mencipta- ti- Mahabijaksana Mahaperkasa Alloh sesung- Alloh kalimat- habis ti- 

kan kalian dak 27 guhnya kalimat dak 

ma nafidat kalimatul lah innal laha 'azizun hakim (27) Ma khalqukum 





& 


3 


o\ 


Maha 


Maha 


Alloh 


sesung- 


28 Melihat 


Mendengar 




guhnya 






5h -pj. ij 



wala ba'tsukum illa kanafsiw wahidah innal laha sami'um bashir (28) 



Jjjl jWjJI gJ&j j-^\ jJ' gjjt 3 o' j % 

malam ke siang dan Dia me- siang ke ma- Dia me- Alloh bahwa- kau per- tidak- 

(dalam) masukkan (dalam) lam masukkan sanya hatikan kah 

Alam tara annal laha yulijul laila fin nahari wayulijun nahara fil laili 



sJLjL? c>i ^jkj^i u^ ^ ^L? 

Alloh dan bah- diten- waktu sam- berjalan/ masing- dan matahari dan Dia me- 

wasanya tukan pai beredar masing bulan nundukkan 

wasakh-kharasy syamsa walqamara kulluy yajri ila ajalim musammaw wa-annal laha 



%'\ K S> sl K *>' K ' Kk \ 

L® [yj (3^’ 4-U» OH c£Aj^ 



'l ' 9 J'' 9 ' 

o^ L^ o 



mereka apa dan bah- hak Dia Alloh bahwa demi- Maha Me- kalian dengan/ 

seru yang wasanya sungguh kianlah 29 ngetahui kerjakan terhadap 

bima ta'maluna khabir (29) Dzalika bi-annal laha huwal haqqu wa-anna ma yad'una 



", \\ Ti >,^T. " i '1 V > t \'u *> » 

o' y j y* ^ oj jUJI o^ 

bah- kau per- tidak- Mahabesar Mahatinggi Dia Alloh dan batil selain dari 

wa hatikan kah 30 bahwa Dia 

min dunihil bathilu wa-annal laha huwal 'aliyyul kabir (30) Alam tara annal 

^cJ>l y» 4fl\ J/S \ <3 <sj£ <s&\ 

sung- tanda- dari untuk Dia perlihat- Alloh dengan laut di berjalan/ perahu 

guh tanda-Nya kan kepada kalian nikmat berlayar 

fulka tajri fil bahri bini' matil lahi liyuriyakum min ayatih inna 









(JJ) jj>J 




p 






gelom- 


menutup/ me- 


dan 


lagi 


orang 


bagi 


benar-benar 


yang de- 


bang 


nimpa mereka 


apabila 


31 bersyukur 


yang sabar 


setiap 


tanda-tanda 


mikian itu 


fi dzalika la-ayatil likulli shabbarin syakur (31) Wa-idza ghasyiyahum maujun 







£\ j\ a ss\ 2 a\ & jimr 

di da- sam- Dia menyela- maka agama/ kepada- dengan Alloh mereka seperti naung- 
ratan pai matkan mereka tatkala ketaatan Nya ikhlas menyeru an (gunung) 

kazh-zhulali da'awul laha mukhlishina lahud dina falamma najjahum ilal barri 



JS j 3 L 
* ^ 


$ -i\ UJL, 






* > * < 


orang yang 


orang yang 


tiap- ke- 


pada ayat- 


menging- 


dan 


berlaku maka di an- 


ingkar 


tidak setia 


tiap cuali 


ayat Kami 


kari 


tidak 


tengah-2 tara mereka 


taminhum muqtashid wama yajhadu bi- 


■ayatina illa kullu khattarin katur 




§j 




4 Uj 




J/j 


\y£>\ 


jtai v. c - 0 


seorang 


membalas/ 


ti- suatu 


dan ta- 


Tuhan 


bertak- 


manusia wahai 


bapak 


menolong 


dak hari 


kutlah 


kalian 


walah 


32 



(32) Ya-ayyuhan nasut taqu rabbakum wakh-syau yaumal la yajzi walidun 

J A-cj v_o>\, oV y* ^yj* /J /j cf' 

Alloh janji sesung- sesuatu/ bapaknya dari pembalas/ ia yang dila- dan anak- dari 

guhnya sedikit pun penolong hirkan/ anak tidak nya 

'aw waladihi wala mauludun huwa jazin 'aw walidihi syai-a inna wa'dal lahi 

terhadap sekali-kali dan dunia kehidupan menipu maka benar 

Alloh menipu kalian jangan kalian jangan 

haqq fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil 



Ao oXj> ol \p 

hujan dan Dia hari penge- pada Alloh sung- penipu 

menurunkan kiamat tahuan sisi-Nya guh 33 

gharur (33) Innal laha 'indahu 'ilmus sa'ati wayunazzilul ghaitsa 



30. Demikianlah, karena sesungguhnya Alloh, 
Dialah yang benar dan sesungguhnya apa saja yang 
mereka seru selain dari Alloh itulah yang tidak 
benar; dan sesungguhnya Alloh, Dialah Yang Maha 
Tinggi lagi Maha Besar. 

31. Tidakkah kamu memperhatikan bahwa 
sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan 
nikmat Alloh, supaya diperlihatkan-Nya kepadamu 
sebagian dari tanda-tanda (kekuasaan)Nya. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar 
terdapat tanda-tanda bagi setiap orang yang 
sangat sabar lagi banyak bersyukur. 

32. Dan apabila mereka dilamun ombak yang 
besar seperti gunung, mereka menyeru Alloh 
dengan tulus ikhlas beragama kepada-Nya, maka 
tatkala Alloh menyelamatkan mereka sampai ke 
darat, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan 
yang lurus. Dan tidak ada yang mengingkari ayat- 
ayat Kami selain orang-orang yang tidak setia lagi 
ingkar. 

33. Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu 
dan takutilah suatu hari yang (pada hari itu) 
seorang bapak tidak dapat menolong anaknya, 
dan seorang anak tidak dapat (pula) menolong 
bapaknya sedikitpun. Sesungguhnya janji Alloh 
adalah benar, maka janganlah sekali-kali kehidupan 
dunia menipu kamu, dan jangan (pula) sekali-kali 
penipu (atau syaitan) menipu kamu terhadap 
Alloh. 






34. Sesungguhnya Alloh, hanya pada sisi-Nya 
sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat; dan 
Dialah Yang menurunkan hujan, dan Alloh 
mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada 
seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) 
apa yang akan dikerjakannya besok. Dan tiada 
seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana 
dia akan mati. Sesungguhnya Alloh Maha 
Mengetahui lagi Maha Mengenal. 



• ✓ 




$r. 

cr^ 


* * ^ 
(JLjAJS 




/ / * 
jfei\ 


4 


L» jJj 


besok ia 


apa 


jiwa/ 


menge- 


dan 


rahim /kan- 


da- 


apa dan Dia me- 


kerjakan 


yang 


seorang 


tahui 


tidak 


dungan 


lam 


yang ngetahui 



waya'lamu ma fil arham wama tadri nafsum madza taksibu ghada 





V 


3 


. ^> *>^ 






ir* 


9 

** ^ 




Maha 


Maha Me- 


Alloh 


sung- 


ia akan 


bumi 


dimana 


jiwa/ 


menge- 


dan 


34 Mengenal 


ngetahui 




guh 


mati 






seorang 


tahui 


tidak 



wama tadri nafsum bi-ayyi ardhin tamut innal laha 'alimun khabir (34) 






